Refleksi Jiwa 


Apapun yang terjadi di luar, semua terbentuk dari dalam dirimu. Begitupun dengan setiap 
pengalaman yang dapat dialami disetiap waktunya. Pengendalian yang terjaga dan terarah, akan: 
1.  Respond Mental dan, 
2. Tindakan Reaksi 


Yang melakukan kebaikan dan kebenaran, akan selalu menerima Kebaikan dan Kebenaran. 


Fungsi, Tujuan dan Manfaat merupakan turunan kata dari Keuntungan, namun hal ini tidak selamanya 
berada dalam Kepemilikan, untuk dapat menggunakannya. 
Yang menyadari hal ini, sesungguhnya berada dalam Keuntungan Besar. 


Kekayaan hanyalah salah satu hal yang merupakan bagian dari Keadaan Kelimpahan. 
Yang lainnya, diantaranya: 

Keamanan, 

Kemudahan, 

Kelancaran, 

Kecukupan, 

Peristirahatan, 

Pertolongan yang tepat pada Waktu dan Situasinya, 
Kecerahan dan Kesigapan dalam bereaksi dan bertindak, 
Kesehatan yang baik dan 

Keharmonisan. 


S0 20 Ae ON uan 


4 hal yang dianggap penting diantara hal tersebut, haruslah dimiliki agar dapat menggunakannya: 
1. Kesehatan Yang Baik, 
2. Peristirahatan yang Cukup, 
3. Keharmonisan, dan 
4. Kekayaan yang berada dalam keterikatan kepemilikan. 


Sementara Puncak Kejayaan dan Keterkenalan, ke dua hal ini hendaklah memiliki batas waktu yang 
paling singkat di dalam keberhasilanmu. 


Masalah dan Solusi akan selalu melengkapi. Karena itu, Bukanlah Masalah yang selanjutnya 
mewujudkan solusi. 
Namun rangkaian solusi yang tidak 
disadari oleh pikiran merupakan hal 
yang menghadirkan masalah dalam 
hidup. 
2 hal, yang menjadi alasan kehadiran Masalah di dalam hidup, diantaranya: 
1. Setiap hal kecil yang kedatangan dan kemunculannya, sering sekali terabaikan. 
2. Setiap Kemampuan yang baru yang harus dikuasai, guna mengembangkan kapasitas diri, 


Hanya dengan menyadari Keberadaannya secara penuh di saat ini, seseorang telah berada di dalam 
suatu bagian akan Kesempurnaan. 


An roh £ 
Spiritual Consultant 


